jilbab ala nissa sabyan

1. Layer

Hijab layer ini cock digunakan untuk acara santai dan formal. Pertama sediakan hijab berbentuk pashmina kemudian tempatkan di atas kepala, dengan bagian kiri dan kanan sama panjang. Lalu ambil bagian kiri kemudian sematkan jarum ke bagian bawah telinga. Sisanya bawa ke belakang agar terlihat rapi. Untuk acara formal, Nissa Sabyan biasa menambahkan aksesori anting yang disematkan pada hijab.

2. Klasik

Hijab bergaya klasik sangat mudah dan sederhana untuk digunakan. Sehingga gaya ini bisa digunakan pada berbagai kesempatan. Pertama gunakan hijab pashmina, kemudian berikan jarum pada bawah dagu. Ambil kedua sisinya yang sama panjang, lalu tarik ke belakang. Ikatkan di belakang dengan rapi dan sempurna.

3. Unfinish

Gaya unfinish hijab ini memberikan kesan edgy pada penampilan Nissa Sabyan. Penggunaannya cukup mudah, Pastikan Anda menggunakan inner ninja agar menutupi leher dengan sempurna. Taruh hijab pashmina di kepala dengan kedua sisi sama panjang. Ambil kedua sisi lalu bawa ke belakang, kemudian diikat dengan sempurna. Gaya hijab ini sangat cocok untuk Anda yang tidak memiliki waktu banyak dalam berdandan.


simple n elegan


Langkah 1


Siapkan scarf segiempat atau paris. Lipat menjadi segitiga lalu letakkan di atas kepala. Pastikan sudah menggunakan ciput terlebih dahulu agar mudah menyematkan jarumnya. Kemudian bawa sisi yang kanan ke arah kiri hingga posisinya tepat di dekat telinga. Ambil jarum pentul lalu sematkan di ujung dekat telinga.

Langkah 2


Tutup sisi yang kanan dengan bagian kiri. Lalu rapikan. Ambil jarum pentul lagi dan sematkan di sisi luar dekat telinga kiri. Pastikan jarum tersemat hingga ciput Anda.

Langkah 3


Ujung sisi yang panjang dibawa memutar melalui depan dada ke arah sebaliknya. Kemudian letakkan di bagian dalam scarf agar terlihat lebih rapi. Ambil jarum dan sematkan di bagian dalam. 

Selesai


